
Kotak Surat Sahabat mempersembahkan. 



SAHABAT TERBAIK 1 

Pelajaran 2 



sahabat 

terbaik 



Yesus berkata, "Aku telah menyebutmu sahabat. . . ." Yohanes 15:15 



ALLAU 



nciptakan SEGALA sesuatu 



Halo Teman, 

Pernahkah kamu melihat bintang-bintang di malam hari dan berpikir kok bisa 
bintang-bintang itu ada di sana? Aku akan memberitahumu bagaimana bintang- 
bintang itu bisa ada di sana - Allah menciptakan bintang-bntang itu! Kitab pertama 
di Alkitab menceritakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. 



CIPTAAN 



Kata "menciptakan" artinya membuat sesuatu menjadi ada dari yang 
tidak ada. Hanya Allah yang dapat melakukan hal ini. Alkitab 
mengatakan, "Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi" 
(Kejadian 1:1). 



Allah menciptakan matahari, bulan dan cakrawala. Dia membuat bintang-bintang yang 
bersinar di malam hari. Bintang-bintang itu ada yang 
besar sekali sehingga kita dapat memasukkan 
bumi dan matahari di dalam bintang itu, tetapi 
masih akan ada banyak ruang yang tersisa! 

Allah menciptakan bumi yang kita 
tinggali ini. Dia membuat daratan dan 
pegunungan. Dia membuat sungai, 
danau dan lautan. 
Dia membuat awan yang 
membawa hujan. 
Dia menciptakan rumput, 
pohon-pohon dan bunga-bunga yanglndah 




Allah menciptakan ikan yang berenang di sungai, danau dan lautan. Dia membuat 
banyak jenis ikan. Dia membuat ikan emas yang mungil dan ikan salmon yang besar. Dia 
juga membuat paus yang sangat besar juga ikan lumba-lumba. 



Allah menciptakan burung-burung yang terbang di angkasa. Dia 
menciptakan berbagai jenis burung. Dia menciptakan elang dengan 
cakarnya yang kuat dan juga burung kecil berbulu merah yang 
cantik. Dia membuat burung beo yang berisik dan burung kenari 
yang dapat bernyanyi dengan merdu. Dia membuat burung pelikan 
yang lucu dan merpati yang lembut. 



Allah menciptakan hewan-hewan. Dia menciptakan bermacam- 
macam jenis binatang yang hidup di bumi. Dia menciptakan singa 
yang mengaum di hutan dan kelinci-kelinci kecil. Dia membuat 
gajah yang perkasa dan tupai yang kecil. Juga kuda, sapi, domba, babi 
dan kambing. Allah menciptakan segala jenis binatang. 




Allah menyuruh burung-burung, ikan-ikan dan binatang 
binatang untuk berkembangbiak "menurut jenisnya." Ini artinya 
setiap makhluk hidup akan mempunyai anak yang sama dengan 
induknya. Kuda akan mempunyai anak kuda. Burung-burung akan 
mempunyai anak-anak burung. Dan ikan-ikan akan mempunyai 

anak-anak ikan. Hal ini sama seperti manusia juga! Manusia akan 
mempunyai bayi-bayi yang sama seperti mereka sendiri. 

Setiap mahkluk hidup mempunyai anak yang sama dengan 
dirinya. Hal ini sangat penting untuk diingat! 





Copyright © 2001 The Mailbox Club International 




i-v « Kita berbeda dari binatang bukan? Darimana kita 

berasal? Allah menciptakan kita! Manusia tidak 
IVI f\ iNUol r\ berevolusi (berasal) dari binatang. Alkitab 

D G TB S 9 1 ? mengatakan, " . . . Tuhanlah Allah; Dialah y ang 

menjadikan kita..." (Mazmur 100:3). 

Allah menciptakan manusia pertama dari debu tanah. Namanya 
adalah Adam. Allah menciptakan seorang istri yang cantik 
untuk Adam. Namanya adalah Hawa. Mereka 
diciptakan "menurut gambar teladan Allah." 
Alkitab mengatakan, "Maka Allah menciptakan 
manusia itu menurut gambar-Nya. . ." (Kejadian 1:27). 
Seluruh umat manusia berasal dari Adam dan 
Hawa, pria pertama dan wanita pertama. 

Karena kita diciptakan menurut gambar 
teladan Allah, kita adalah makhluk yang 
istimewa. Kita juga istimewa karena kita dapat 
mengenal Allah. Binatang tidak dapat mengenal Allah, tetapi kamu dan aku dapat mengenal 
Allah. Kita dapat belajar tentang Dia dalam FirmanNya, Alkitab. Kita dapat mengasihi Dia. 
Kita dapat berbicara kepadaNya dalam doa. 

Hal yang paling indah tentang kita ialah - kita diciptakan supaya Allah dapat tinggal di 
dalam kita. Ya, hal ini benar. Allah dapat datang dan tinggal dalam hati kita. 

, , X /V A /I yi K I Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Ia 

membuat sebuah tempat untuk mereka tinggal. 
y3fl^ iSti ITIGW3 Tempat itu adalah sebuah taman yang indah yang 

ditanami sendiri oleh Allah. 
Taman itu diisi bermacam-macam buah-buahan yang lezat. Sebuah sungai dengan air yang 
jernih mengalir melalui taman itu. Adam dan Hawa memiliki segala yang mereka perlukan 
untuk membuat mereka bahagia. 

Hal yang terbaik disana ialah - Allah sendiri turun setiap hari untuk mengunjungi Adam 
dan Hawa. Setiap hari Allah datang untuk berjalan dan berbicara dengan mereka. Betapa 
bahagianya mereka! 



Ketika Allah selesai menciptakan semuanya. Dia memandang kepada segala hal yang 
Dia ciptakan dan melihat bahwa semuanya itu "sangat baik." Allah senang dengan 
ciptaanNya yang indah. 



Menurutmu kenapa Allah menciptakan segala hal ini? Dia menciptakannya untuk 
kemuliaanNya! Alkitab mengatakan, " Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima 
puji-pujian dan hormat dan kuasa; sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu; dan oleh 
karena kehendakMu semuanya itu ada dan diciptakan." (Wahyu 4:11) 



Sekarang aku mau bertanya padamu. Dari semua ciptaan 
Allah yang hebat dan ajaib, yang mana yang paling Dia 
kasihi? Dia mengasihi manusia lebih dari semua 
ONUr\HU. ciptaanNya! 



Allah mengasihi 



Allah begitu besar sehingga dia mengenal setiap kita. Dia mengenalmu dan 
mengasihimu. Engkau lebih berharga bagi Allah dibandingkan seisi dunia ini. Bukankah itu 
hal indah? 

Allah menunjukkan kasihNya untukmu dengan menyerahkan AnakNya untuk mati di 
kayu salib untuk dosa-dosamu. Allah memberikan Yesus untukmu untuk menjadi 
Juruselamat dan Sahabat istimewamu. 

harta yang tersembunyi ^ men C i P takan segala 

sesuatu! Dia mengenal AKU dan Dia mengasihi Aku! 

< ^^^ryf ? / ayathafalan -padamuianya 

Allah menciptakan langit dan bumi." — Kejadian 1:1 





(i-ejauli llti G-eritalt^a Maria ingin menjadi 
salah satu dari penyanyi yang akan pergi ke panti 
jompo tempat neneknya tinggal. Ketika namanya 
tidak ada di dajtar yang dibuat gurunya, dia 
merobek dajtar tersebut. Lalu Maria berbohong 
kepada gurunya. 



BAB2 

Anak Anjing Yang baru 

Sepanjang hari Senin, Maria memperhatikan Nona 
Wilson dan bertanya-tanya apakah dia telah 
kehilangan daftar itu. Tepat sebelum pelajaran 
berakhir Nona Wilson berkata, "Apakah ada yang 
melihat secarik kertas merah muda? Kertas itu 
adalah daftar nama anak-anak yang akan 
menyanyi di panti jompo hari Jumat nanti." 

Ketika Nona Wilson berhenti sejenak untuk 
mendengar jawaban, Maria merasa seolah semua 
orang sedang memandanginya. Dia terus menatap 
bukunya dan merasa sulit bernapas. 

Akhirnya Nona Wilson berkata, "Baiklah, 
saya telah membuat daftar yang lain dan saya 
ingin memeriksanya. Tolong berdiri kalau nama 
kalian saya sebut." Satu demi satu setiap anggota 




"Bahkan temanku Susan Blake terpilih untuk 
pergi. Kenapa aku tidak?" pikir Maria dengan 
marah ketika seorang gadis yang pucat dan kurus 
berdiri. "Menurutku aku bisa bernyanyi sebaik 



dia. Dan aku akan memakai baju yang lebih indah 
dan kelihatan lebih cantik." 

Maria menyeret langkahnya menuju ke 
rumah. Dia sibuk memikirkan cara untuk dia 
dapat pergi dengan kelompok vokal pada hari 
Jumat sehingga dia dapat bertemu neneknya. 

Waktu dia sampai di rumah, Steven 
mengeluarkan kepalanya dari pintu garasi. "Sini, 
Maria," panggilnya. "Lihat apa yang aku punya." 
Dia menunjuk seekor anak anjing kecil yang 
diselimuti karpet di pojok garasi. 

"Oh, dia lucu sekali!" seru Maria sambil 
berlutut di samping anak anjing yang berwarna 
coklat dan putih itu. 

"Awas!" Steven memperingatkan Maria. 
"Kakinya terluka. Jangan digendong." 




"Dimana kamu menemukannya?" tanya 
Maria sambil mengelus kepala anak anjing itu 
dengan lembut. 

"Aku sedang berjalan di jalan raya," Steven 
bercerita dengan penuh kegembiraan. "Sebuah 
mobil melewatiku. Lalu mobil itu berjalan lambat. 
Aku kira mereka akan menanyaiku atau yang lain. 
Tetapi ternyata mereka hanya membuka jendela 
mobil dan menurunkan anak anjing ini keluar. 
Setelah itu mereka pergi. Anak anjing itu 
menggonggong dan berguling jadi aku mengejar 
dan mengangkatnya. Aku akan memeliharanya. 
Aku tahu kita akan merawatnya dengan baik. Aku 
telah memutuskan untuk memanggilnya Kapten." 

"Ya, tentu saja," ujar Maria setuju. 
"Menurutku Kapten adalah nama yang bagus. 
Steven, apa menurutmu dia merasa sedih karena 
tidak diinginkan?" 



Steven mengangguk. "Kayaknya begitu. Tapi 
kita akan tunjukkan kalau kita menginginkannya. 
Nanti dia akan segera melupakan orang-orang 
itu." 

Maria mengelus cakar anjing yang terluka itu 
dengan jarinya. "Kapten kecil yang malang," 
katanya. "Aku sangat senang mereka tidak 
membunuhmu, tetapi mungkin anjing tidak bisa 
mendapatkan nama mereka ditulis di Buku Tuhan 
Yesus dan masuk surga." 

Steven yang sedang berjongkok menatap 
Maria. "Apa yang sedang kamu bicarakan?" 
tanyanya. 

Maria menjelaskan tentang pelajaran yang dia 
dengar di hari Minggu. "Tetapi menurutku Yesus 
tidak akan menuliskan namaku di sana," dia 
menyelesaikan kalimatnya dengan sedih. 

"Kenapa tidak?" Steven ingin tahu. 

"Ya, soalnya," jawab Maria. Dia lalu cepat- 
cepat mengganti topik pembicaraan dan berkata, 
"Steven, kita kan bisa membawa Kapten ke 
seberang taman ke tempat Bapak Warren. 
Mungkin dia bisa menyembuhkan kaki Kapten. 
Ingat kan, dia membuat kucing Billy menjadi 
lebih baik?" 




bagus." Maria membantu Steven menggendong 
anak anjing itu di tangannya. "Ayo Kapten, kita 
akan membantu menyembuhkanmu," dia berkata 
pada anak anjing yang meringis kesakitan itu. 

Bapak Warren menyambut Maria dan Steven 
dengan senyuman. Mereka berdua merasa lebih 
baik ketika diberitahu bahwa kaki anak anjing itu 
hanya sedikit terkilir. "Anak anjing ini akan 
segera mengejar tupai lagi," ucap Bapak Warren 
sambil tersenyum. "Sekarang dia ingin kalian 
menghiburnya. Saya senang kalian baik pada 
binatang. Kalian tahu, Allah mempercayakan 
mereka untuk kita rawat. Tetapi beberapa orang 
memperlakukan binatang dengan buruk." 



Maria mendekat. "Pak Warren," dia bertanya 
dengan lembut, "Apakah anjing berbeda dengan 
manusia? Maksudku hati anjing itu bagaimana 

ya?" 

Bapak Warren mengangguk. "Ya, Maria. 
Allah menciptakan binatang, burung-burung dan 
ikan-ikan di laut. Tetapi binatang punya 
perbedaan dengan manusia yaitu di dalam hatinya. 
Mereka tidak dapat mengenal Allah. Allah 
menciptakan kita dengan sebuah tempat istimewa 
dalam hati kita. Allah melakukan hal ini supaya 
kita dapat mengenal dan mengasihiNya. Allah 
ingin kita berbicara padaNya — ini yang disebut 
doa." 

"Ah, menurutku Allah terlalu sibuk untuk 
itu," kata Steven sambil membuka lengannya bagi 
Kapten. 

"Apa maksudmu, nak?" tanya Bapak Warren 
dengan perlahan. 

"Ya — ," Steven bimbang. "Seringkali 
orangtua kita terlalu sibuk untuk mengurusi kita. 
Menurutku Allah juga seperti itu." 

Bapak Warren terlihat sedih untuk sesaat, lalu 
dia berkata, "Tidak, anak-anak. Allah tidak terlalu 
sibuk. Dia sangat mengasihi kalian berdua. Dia 
mengutus anakNya yaitu Tuhan Yesus untuk mati 
di kayu salib untukmu supaya kamu dapat 
mengenalnya secara pribadi. Allah ingin kamu 
menerima Yesus sebagai Juruselamatmu. Lalu 
kamu dapat berbicara padaNya dan menceritakan 
semua kesusahanmu." 

Maria merasa ada sesuatu yang membuat 
tenggorokannya tercekat. Dengan segenap hatinya 
dia ingin menjadi milik Yesus dan mendapatkan 
namanya tertulis di bukuNya. "Jika saja aku tidak 
berkata bohong!" pikirnya pada dirinya sendiri. 

Apa yang akan Maria lakukan? 

Akankah Maria menerima 
Yesus sebagai Juruselamatnya? 

Akankah dia dapat bernyanyi 
di kelompok vokal sekolahnya? 

Kirimkan Halaman Pertanyaanmu kembali 
secepatnya dan kami akan mengirimkanmu 
bab berikutnya! 



Halaman pertanyaan 



SAHABAT TERBAIK 1 
PELA JARAN 2 



Instruksi : Pilih jawaban yang terbaik - a atau b. tuliskan dalam kotak yang tersedia. 

1. Kata "menciptakan" artinya 

w a. membuat sesuatu dari yang tidak ada 

- b. membuat sesuatu dari sesuatu yang lain 

i 

2 2. Semua makhluk hidup berkembangbiak "menurut jenisnya." Ini artinya bahwa 

5 

\ a. bayi-bayi mereka akan berbeda dengan induknya. 

| b. bayi-bayi mereka akan sama dengan induknya. 

\ 

g 3. Darimana manusia berasal? 

* M 
o 3 

2 £* a. Manusia berasal (berevolusi) dari binatang. 

% 1 b. Manusia berasal dari Adam dan Hawa yang diciptakan oleh Allah. 

E a 

^ g 4. Hal yang paling indah tentang kita ialah bahwa : 

'a 55 



& c 

t g 

— ^ 

9 3 
£ 



^ * r" \ a * AUah dapat tinggal di dalam kita. 




b. Kita dapat membuat pesawat luar angkasa dan pergi ke bulan. 
5. Dari semua ciptaan Allah, yang mana yang paling di kasihi? 



2 £ 

« '8 

4-1 

I '5 

| a. Manusia 

P 2 

< -2 
c o 

d c 



b. Bintang-bintang yang indah dan planet-planet. 

|\a^ a l ,uai,a "UW^Mtwm? 

Apakah meiiurut mu \ I la h meugasihi • 
dait me mpedu likait mu set iap saat? ; 

Apakah Allah i ngi n kamu berbcara padaNtja dalam doa? 



Mohon Dicetak 



I 

g Nama Usia Tgl. Lahir . 



Orangtua atau Wali . 
Alamat Surat ___ 



Kota Propinsi Kode Pos 



Ingatlah untuk mencari gambar Maria atau Steven pada bagian belakang halaman ini! 



SAHABAT TERBAIK 1 - PELAJARAN 2 



BF1-L2-801 NA 




Tulis alamat murid di atas 



Letakkan gambar senyum pada Steven apabila kamu mengirimkan kembali 



Halaman Pertanyaanmu dalam waktu ^ hari 



SBiv!P-in))|njisui)MB|vs!|niy 



OXDMV>IHd 

I:!tlt\:!.I. 

I.VcIlAJ 1 1. 



z Nv^vrvi3d - t Mivga3i ivevHvg 



